PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN 
YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI 
REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI) 


Majelis Ulama Indonesia, setelah : 


MENIMBANG : a. bahwa maraknya berbagai jenis 

permainan pada media/mesin 
permainan yang dikelola oleh 
perusahaan-perusahaan rekreasi 
keluarga, yang tergabung dalam 
Asosiasi Rekreasi Keluarga 
Indonesia (ARKI), dewasa ini 
telah menimbulkan pertanyaan di 
kalangan masyarakat mengenai 
hukumnya; 

b. bahwa terhadap persoalan tersebut 
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi 
Rekreasi Keluarga Indonesia 
(DPP ARKI) telah mengajukan 
permohonan fatwa kepada MUI; 

c. bahwa untuk memberikan kepastian 
hukum Islam, MUI memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang 
hukum permainan pada media/ 
mesin permainan tersebut. 


499 


BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


MENGINGAT : 


Firman Allah SWT, 

jij Uji iyiT ^ili 1^5 L' 

S_^UpU Dlklijl Jli- [jJ>rj fo’j) \j 

SjlJjtll ^Sjj J)! OUa-JjJl Ajjj Lttjj (*) D 

Cf- i ^ j"? Cf- J* sLiiJlj 

( 91 — 90 ' SJjUI) p_il J^s 5 ">U 2 Jl 

“Hai orang-orang yang beriman, sesung- 
guhnya (meminum) khamar, berjudi, (ber- 
korban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah434, adalah termasuk per- 
buatan syaitan. Maka jauhilah perbua- 
tan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu 
bermaksud hendak menimbulkan permusu- 
han dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al- 
Ma’idah [5]: 90-91) 

jbf j»jI fi j^UJl ^ 

UU ^JU*oj U^afli ff\ U-£^jlj ^UU U j 

^*-5vJLs«J oLlil aJUI jjjjJl Ji L ) yups 

(219 1 « j aJI) 

“Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada ked- 
uanya terdapat dosa yang besar dan be- 
berapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya’. 
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang 
mereka nafkahkan. Katakanlah: 1 yang leb- 
ih dari keperluan.’ Demikianlah Allah men- 
erangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219) 


500 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


2. Hadis-hadis Nabi SAW : 

^ J* J) °J* 

jlji *»j 4 -Jp <d!l 

LgJ Jliii I IjI OU-L* 

<l?r-L>- <1 .il yJjU>» 

JlS JS' JULi l^l*Js> aJ ftjjAlI jjl tbsj LJ-Ul 
llls J5"li Jli ,jsT J5T> UI U Jli j*jC^ 

A_~»i l»J j»lls |*J Jli jtSjjJl jjl <_~&S JJJl l)15" 
l)L*»L*w (Jl5 ^JUJl _/*" ^ tlr* bW Lis (JLas ^jJL j 

UL>- ^LIp i^iU^ l)I DUI~» aJ J Las LI .,& g D UI 

jr Jaf-ii ia^- ^i*Ip diuti j ul- ^Lip 

jiL-3 aIIp iUl y I ^"ti ii- 
l)LL» aLp aUI ^jL/ 5 iC «jJl (JLa® aJ i^UJ^ 

(^jUUl «Ijj) 

Dari ‘Auri bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, 
ia berkata: Nabi SAW mempersaudarakan 
Salman dengan Abu Darda’. (Pada suatu 
waktu) Salman mengunjungi Abu Darda’; 
ia melihat Ummu Darda’ dalam kondisi 
“memprihatinkan”. Salman bertanya, 
“Kenapa anda seperti itu?” Ummu Darda’ 
menjawab, Saudaramu Abu Darda’ tidak 
mempunyaikepentingandidunia.”Kemudian 
Abu Darda’ datang dan menghidangkan 
makanan kepada Salman. Salman berkata, 
“Makanlah (bersama saya).” Abu Darda’ 
menjawab, “Saya sedang berpuasa.” Salman 
berkata (lagi), “(Kalau begitu), saya tidak 
mau makan kecuali kamu makan (bersama 
saya).” Kemudian Abu Darda’ pun makan 
(bersamanya). Ketika tiba waktu malam, 
Abu Darda’ beranjak hendak melakukan 
salat malam. Salman berkata, “Tidurlah.” 
Abu Darda’ pun tidur; namun kemudian 
ia beranjak lagi melakukan salat malam. 


501 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


Salman berkata lagi, “Tidurlah.” Ketika 
tiba waktu akhir malam, Salman berkata, 
“Sekarang, bangunlah untuk salat malam.” 
Lalu keduanya melakukan salat malam. 
Kemudian Salman berkata, “Sesungguhnya 
ada hak untuk Tuhanmu yang wajib 
engkau penuhi, ada hak untuk dirimu yang 
wajib engkau penuhi, dan ada hak untuk 
keluargamu yang wajib engkau penuhi; 
karena itu, berikanlah hak-hak tersebut 
kepada yang berhak menerimanya.” 
Ia kemudian menemui Nabi SAW dan 
menuturkan kejadian yang dialaminya 
tersebut. Nabi SAW bersabda, “Salman 
benar.” (HR al-Bukhari) 

(J cJlS' <dll 

^1p c-J13 ^3 a^Ip 4UI 

ajjb JliLs cJ ^isrj 

(Jjli ^>1 «Ijj) 

“Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia 
pernah bersama Nabi SAW dalam suatu 
perjalanan. Ia berkata, “Aku berlomba 
jalan dengan Nabi SAW; aku dapat 
mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, 
aku pun berlomba dengan beliau, namun 
beliau dapat mengalahkan aku. Beliau 
bersabda, ‘Kemenangan ini adalah sebagai 
imbangan dari kemenanganmu dulu.” (HR 
Abu Dawud) 

Alit J y* j Jli : J 13 <J\ Jp C jUl* JP 

4 ( aJp aI)I 
(J (jjl jjjaJl «Ijj) 

“Diriwayatkan dari Mush’ab, dari 
ayahnya; ia berkata, “Rasulullah bersabda, 
‘Bermainlah dengan memanah, karena 
memanah merupakan permainanmu yang 
paling baik.” (HR Thabrani dalam Mu’jam 
Awsath). 


502 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


aIIp aJJI aJUI J d\ ^ J) °^P 

a! aJJI , ^® 4 £ <— «*) CP J^® (^~“J 

(tiilUj A^rU J Jjb jjlj -U'~l aljj) 

“Dari Abu Musa al-Asy ’ari bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: ‘Siapa yang bermain al- 
nard (semacam dadu), maka sungguh ia 
telah durhaka kepada Allah dan Rasul- 
Nya”. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah 
dan Malik). 

3. Kaidah Fiqh 

jj> jji jjy di vi t) 

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalat 
adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 

Jlj, 

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihi- 
langkan”. 

j-AJL £ 9 -Aj JjdA\ 

“Segala mudharat (bahaya) harus dihin- 
darkan sedapat mungkin”. 

^Lvait t_-Ur JU-Uil fjJ 

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus 
didahulukan daripada mengambil kemash- 
lahatan”. 


MEMPERHATIKAN: 

1. Pendapat ulama, antara lain : 

cjklitj & o; Jiil Sii' k 

01 V dj^j 01 

|*Lj ...frljOjI j&Lj V 

|vif bjj jJiJaUt _prjj jlaJl 


503 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


aX& L jiojy l)I l*iiS | *1 p 

,<up ^Ip \ ^ib 

“Bermain adalah obat hati dari penyakit 
lelah dan bosan. Oleh karena itu, seyogyanya 
bermain itu hukumnya boleh; namun 
seyogyanya bermain dilakukan tidak boleh 
secara berlebihan sebagaimana penggunaan 
obat pun tidak boleh berlebihan. . . Orang yang 
mengetahui secara mendalam ilmu tentang 
pengobatan hati daii keharusan bersikap 
lembut terhadapnya untuk mendorongnya 
mengetahui kebenaran pasti tahu bahwa 
menyenangkan hati dengan hal-hal seperti itu 
merupakan obat bermanfaat yang tidak dapat 
diabaikan.” (Imam al-Ghazali sebagaimana 
dikutip oleh Syekh Jad al-Haq Ali Jad-al- 
Haq dalam Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi 
Qadhaya Mu'ashirah, [al-Qahirah: Dar al- 
Hadits, 2005], juz 3, h. 535). 

clj-lp V j*fp Ajr Jj 

^1 P aJpb*J alb-J 

’u^SJ yr? 

. . M U-.„ ^ ll jJjL y J jJt abj& 


^Uti LiaJJ 

^ jl A*juj Caj joL*aj V “Uiyjt 



“Semua agama, secara umum, tidak 
memerangi insting untuk memusnahkannya; 
sebab, insting merupakan sesuatu yang 
sangat diperlukan bagi kehidupan manusia 


504 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


dan dapat membantu melaksanakan 
tugasnya sebagai khalifah di muka bumi... 
Pesan agama adalah menyegarkan insting 
tersebut dan mengarahkan potensinya 
agar dapat melakukan kebajikan scara 
maksimal... 

Agama Islam memiliki ajaran dan cara 
paling baik dalam mengelola insting dan 
kegiatan untuk dunia dan akhirat secara 
berimbang... Oleh karena itu, Islam 
membolehkan kesenangan yang tidak 
melanggar teks (ajaran) agama yang 
melarangnya atau melanggar ketentuan 
hukum pokok yang tidak sejalan dengannya, 
serta tidak mengakibatkan kelalaian dalam 
melalcsanakan kewajiban. (‘Athiyah Shaqr, 
Ahsan’ al-Kalam fi al-Fatawa wa al- 
Ahkam, [al-Qahirah: bar al-Ghad al-’Arabi, 
t.th.j, juz 6, h. 136-137). 

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi 
Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) 
Nomor : 025/DPP/ARKI/V/2007, tanggal 24 
Mei 2007 tentang Permohonan Fatwa Mesin- 
Mesin Permainan Rekreasi Keluarga Anggota 
ARKI. 

2. Penjelasan Hasil kajian Team MUI terhadap 
Media/Mesin Permainan yang dikelola 
perusahaan dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga 
Indonesia (ARKI) pada rapat Komisi Fatwa 
tanggal 12 September 2007 

3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 
3 Oktober 2007. 

Dengan memohon ridha Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : Fatwa tentang Permainan pada Media/ 
Mesin Permainan yang Dikelola Anggota 
Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia 
(ARKI) 


505 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


: Ketentuan Umum 

Permainan yang dimaksud dalam fatwa 
ini adalah permainan dan hiburan yang 
menggunakan media atau mesin-mesin 
permainan yang dikelola oleh Perusahaan 
yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi 
keluarga Indonesia (ARKI). 

: Ketentuan Hukum 

1. Mubah, yaitu permainan pada : 

a. Media/mesin permainan dan 
hiburan yang murni menjual jasa 
atau sewa tanpa memberikan 
hadiah/souvenir. Permainan tesebut 
ialah : permainan pada media/mesin 
kategori Kiddy Ride, Softplay, 
Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin 
Attraction dan Major Ride. 

b. Media/mesin permainan dan 
hiburan yang memberikan hadiah 
(reward) atas dasar keterampilan 
pemain dan tidak mengandung 
unsur judi. Permainan tersebut 
ialah : permainan pada media/ 
mesin kategori Mesin Vending dan 
sebagian Mesin Redemption. 

2. Haram, yaitu permainan pada media/ 
mesin permainan yang memberikan 
hadiah/souvenir atas dasar untung- 
untungan semata dan mengandung 
unsur judi. Permainan tersebut ialah : 
permainan pada media/mesin kategori 
Medal Game, Pusher Machine dan 
sebagian Mesin Redemption. 

: Ketentuan Khusus 

1. Perusahaan wajib menjaga agar arena 
permainan tidak digunakan untuk 
taruhan atau judi. 

2. Media/Mesin permainan yang 
dibolehkan, sebagaimana disebut dalam 
ketentuan hukum butir i, adalah media/ 
mesin permainan yang tercantum dalam 


506 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


daftar lampiran fatwa dan menjadi satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa 

3. Media/Mesin Permainan yang 
diharamkan, sebagaimana disebut 
dalam ketentuan hukum butir 2, harus 
dimusnahkan atau direeksport dan 
disterilkan dari arena permainan/outlet. 

4. Setiap penambahan media/mesin 
permainan yang baru, maka pihak 
perusahaan dan/atau ARKI harus 
melaporkan kepada MUI. 

5. Untuk mencegah terjadinya Ighra, 
nilai hadiah yang diberikan perusahaan 
kepada pemain harus dibatasi. 

6. MUI berhak melakukan pengawasan 
dan sidak pada setiap outlet perusahaan 
di bawah ARKI. 

Keempat : Penutup 

Fatwa ini berlaku secara muqayyad untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila 
sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau 
penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/ 
atau ARKI maka akan dicabut dan dinyatakan 
batal demi hukum. 

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H 
03 Oktober 2007 M 


MAJELIS ULAMA INDONESIA 
KOMISI FATWA 


Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H, Ma’ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 


507 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


Lampiran Fatwa 


DAFTAR MESIN/MEDIA PERMAINAN 
YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN 
ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI) 


I. Mesin / Media Permainan yang Dibolehkan : 
A. Kiddy Ride ( Kiddie Rides Machines ) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Caballo Derby 

2 

Caballo Lucky 

3 

Caballo Pederoso 

4 

Caraousel 

5 

Champion Cup 

6 

Couble Panda 

7 

Jip Rager 

8 

Moto Police 

9 

Moto Sprint 

10 

Stante Fee 

n. 

Speed Boat 

12 

Taxi Baby 

13 

Taxi Machine 

14 

Vespa 


B. Softplay ( Softplay Machines ) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Bali Shooting 

2 

Balon Loncat Kura-Kura 

3 

Raksasa 

4 

Balon Loncat Santa Fe 

5 

Railway 

6 

Mandi Bola 


508 






HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


C. Mesin Foto (Photo Machines ) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Adiib ofWin 

2 

Neo Print 

3 

Sens-Q 

4 

Van Goghs Workroom 


D. Mesin Simulator ( Simulator Machines ) 
l. Mesin Simulator Dancing 


No. 

Nama Mesin 

l 

Dance Freak 

2 

Dance Pimp It Up 

3 

Dance Supernova 

4 

DDR Mix 7 

5 

DDR mix 8 

6 

Ez2 Dance 

7 

Para Para Dance 

8 

Para Para Paradise 


2. Mesin Simulator Driving Car 


No. 

Nama Mesin 

l 

Ace Driver 

2 

Ace Driver 

3 

Battle Gear 2 

4 

Battle Gear 2 Twin 

5 

Battle Gear 3 Twin 

6 

Battle Gear 4 

7 

Daytona 2 

8 

Daytona DX 

9 

Daytona Twin 

10 

Ferrari 355 

n 

Initial D 

12 

Initial D2 


509 






BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


13 

Mario Kart 

14 

Maximum Tune 2 

15 

Midnight Run Twin 

16 

Out Run 

17 

Out Run 2 

18 

Ridge Racer V 

19 

Scud Race 

20 

Scud Race DX 

21 

Sega Rally 

22 

The Fast and Furious 

23 

Tokyo Cop 

24 

Truck 

25 

Truck Kyousoku 

26 

Victory Lap 

27 

Virtual Ony 


3. Mesin Simulator Motor Racing 


No. 

Nama Mesin 

1 

Cyber Cycles DX 

2 

Cyber Cycle Twin 

3 

Dirth Dash 

4 

Fast n Furious Super Bike 

5 

Harley 

6 

Man X TT DX 

7 

Man X TT Twin 


4. Mesin Simulator Shooting 


No. 

Nama Mesin 

1 

The House of the Death 

2 

Arch Shade 

3 

Cobra The Arcade 

4 

Crisis Zone 

5 

Gasht Squad DX 


510 






HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


6 

Gun Balde 

7 

Ninja Assoulte 

8 

Silent Scope 

9 

Silent Scope 

10 

Sogeki 

n 

The House of the Dead 4 SD 

12 

The House of the Dead 4 dx 52” 

13 

The House of The Death SD 

14 

The Lost Word SD 

15 

The Lost World DX 

16 

The Ocean Hunter 

17 

Time Crisis 2 Twin DX 

18 

Time Crisis 2 Twin SD 

19 

Time Crisis 3 Twin DX 

20 

Time Crisis 3 Twin SD 

21 

Time Crisis SD 

22 

Vampire Night 

23 

Virtua Cop 

24 

Virtua Cop 2 DX 

25 

Virtua Cop 2 SD 

26 

Wartan Troopers 

2 7 

Warzad 


E. Mesin Attraction (Attraction Machines) 


No. 

Nama Mesin 

1 

Ali Baba 

2 

AS-l 

3 

Bumper Car 

4 

Mini Ferris Wheel 

5 

Samba Ballon 

6 

Soft Play Interactive 


511 





BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


F. Major Ride (Major Ride Machines) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Bumper Car 

2 

Carrousel 

3 

Mini Train 

4 

Roller Coaster 


G. Mesin Vending (V ending Machines) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Candy Crane 

2 

ChockABlock 

3 

Dream Cather 

4 

Drill 0 Matic 

5 

Elpin Cupid 

6 

Eye Catcher 

7 

Eye Catcher DX 

8 

Fancy Lifter 

9 

Fancy Wheel 

10 

Giant Light House 

n 

Love & Berry 

12 

Mushiking 

13 

Musical Chair 

14 

Pang Pang Train 

15 

Real Shooting 

16 

Real Zone 

17 

Roller Coaster 

18 

Skill Tester 

19 

Sneakers & Leaders 

20 

Stacker 

21 

Stacker DX 

22 

Start Gate 

23 

Sweet Land Mini 

24 

Sweet Wheel 

25 

The Big One Crane 


512 





HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


26 

The Giant Crane 

27 

Tower Candy 

28 

Toy Plus 

29 

Toy Soldier 

30 

Toy Story 

31 

Turtle Merchendiser 

32 

Win Everytime 


H. Mesin Redemption (Redemption Machines) 
l. Mesin Redemption Kategori l 


No. 

Nama Mesin 

1 

Basket Bali 

2 

Basket Champ 

3 

Big Mouth 

4 

Boxing King or Captain Zodiac 

5 

Crazy Shooter 

6 

Cycling Stadium 

7 

Double People Basketball 

8 

Dream Bowl 

9 

EQ Punch 

10 

Fire Department 

11 

Fire Dragon 

12 

Full Court Frenzy 

13 

Golf 

14 

Hockey 2000 

15 

Hoop it 

16 

Magic Hoop 

17 

Magic Shoot 

18 

Magic Short 

19 

Mini Bowling 

20 

Mini Dunxx 

21 

Mini Shoot Basketball 

22 

Monster Power 

23 

Orang Hockey 


513 





BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


24 

Penalty Shoot Out 

25 

Play Basketball 

26 

Rope Skipping 

27 

Shoot & Hoop 

28 

Siam N Shoot 

29 

Slamp and Jump 

30 

Speed Hockey 

31 

Spider Web 

32 

Sport Shoes 

33 

Stadium Basket Bali 

34 

Star Kicker 

35 

Strike Clown 

36 

Strike Teeth 

37 

Strong Puncher 

38 

Super Shoot 

39 

Super Siam Dunk 

40 

Super World Kick 

41 

Table Hockey 

42 

Table Hockey 

43 

The Boomglemen 

44 

The Cup Fast 

45 

The Ghost City 

46 

Tough Dog 

47 

Vegetable Garden 

48 

Vine Climb 


2. Mesin Redemption Kategori 2 


No. 

Nama Mesin 

1 

Alligator shot 

2 

Arround The World 

3 

Baby Bear Automat 

4 

Bajak Laut 

5 

Bali Prince 


514 





HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


6 

Bali Shovel Truck 

7 

Bee House 

8 

Beebee Boppin 

9 

Bermuda Adventure 

10 

Big Bertha 

n 

Big Bessie 

12 

Big Hammer 

13 

Big Shark 

14 

Bomb Monster or Burst 

15 

Bouncing Buggies 

16 

Bowling 

17 

Buddy Bear 

18 

Buzzy Bee 

19 

Buzzy Buzzy Bee 

20 

Can Alley 

21 

Catch The Bali 

22 

Cave Mania 

23 

Chicken Farm 

24 

Coco The Clown 

25 

Crab Panic 

26 

Cracky Crab 

2 7 

Crazy Clown 

28 

Crocodile Panic 

29 

Dancing Butterfly 

30 

Danger Mine 

31 

Desert Storm 

32 

Didang Paradise 

33 

Diggers Prize 

34 

Disco Duck 

35 

Dog Punder 

36 

Exciting Rally 

37 

Feed Fido 

38 

Feeding Frenzy 

39 

Fire Bali 

40 

Forest Party 


515 




BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


41 

Frantic Fred 

42 

Frog Jump 

43 

Frog Singing 

44 

Froggy 

45 

Gokideta 

46 

Guess Which Side 

47 

Hammer 

48 

Hammer Champ 

49 

Hammer Head 

50 

Hammer hit 

51 

Happy Dolphin 

52 

Happy Halloween 

53 

Hippo Dark 

54 

Honey Bear 

55 

Horcing Around 

56 

Ice Bali 

57 

Insect Concert 

58 

Jig Pup 

59 

Kangaroo Mom 

60 

Kani Kani Panic 

61 

Labirynth Ghost 

62 

LayAn Egg 

63 

Lippy the Clown 

64 

Little Bowling 

65 

Loose Change 

66 

Lovely Dog 

67 

Lucky Number or Stop The Clock 

68 

Magic Bat 

69 

Melody Clown 

70 

Melody Egg 

71 

Monkey Fruit 

72 

Moorhuhn 

73 

Mr. Wolf 

74 

Naughty Hut 

75 

Ocean Park 


516 




HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


76 

Pachi-Pachi Jumbo 

77 

Play Teeth 

78 

Pop Corn 

79 

Rescue the Nemo 

80 

Ribbit Racing 

81 

Robo Bop 

82 

Round World 

83 

Rugby Game 

84 

Screamin Slopes 

85 

Shake Rattle & Roli 

86 

Shoot to Win 

87 

Show Time 

88 

Side Winder 

89 

Skee Roli 

90 

Skeeball Lightning 

91 

Smack N Alien 

92 

Snow Moppet 

93 

Spin and Win 

94 

Steam Train 

95 

Super Goal Keeper 

96 

Super Gorilla 

97 

Super Ping Pong 

98 

Swamp Stomp 

99 

Tam Tam Monkey 

100 

The Paradise of Kangaroo 

101 

Three on Line 

102 

Ticket & Music 

103 

Tortoise Beating 

104 

Tread Beetle 

105 

Tug Racer New 

106 

Wani Wani Panic 

107 

Western Mine 

108 

Wheeling n Dealin 

109 

Willy B Stinky 

110 

Yoyo Punch 


517 




BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


3. Mesin Redemption Kategori 3 


No. 

Nama Mesin 

1 

After Shock 

2 

After Shock 2 

3 

Ant Goage 

4 

Big Cannon 

5 

Big Wheel 

6 

Cat & Mouse 

7 

Chicken Dash 

8 

Chicken Paradise 

9 

Circus Roli 

10 

Coin Clown 

11 

Coral Island 

12 

Cowboy Reward 

13 

Coynz 

14 

Cyclone 

15 

Desert Travel 

16 

Dino Score 

17 

Dino Time 

18 

Earth Shock 

19 

Enchanter 

20 

Ez Touch Global 

21 

Fire Drill 

22 

Fish Tale 

23 

Fling Shot 

24 

Forest Pary 

25 

Fruit Express 

26 

Gold Rush 

27 

Gold Wheel 

28 

Golden Fish 

29 

Gorilla King 

30 

Happy Fantasy 

31 

Happy Game 

32 

Happy Hobos 

33 

Happy Squirrel 


518 




HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


34 

Heavy Truck 

35 

Hungry Dragon 

36 

Irrigating Bamboo 

37 

Jungle Rama 

38 

Jurassic 

39 

King Castle 

40 

Lucky Clown 

41 

Lucky Prize 

42 

Lucky Star 

43 

Ocean Park 

44 

Pharaoh Fantasy 

45 

Pig Racing 

46 

Pirates Gold 

47 

Pocket 

48 

Racing Animal 

49 

Road Hawg 

50 

Round World 

51 

Seek & Treasure 

52 

Shark Hunter 

53 

Shooting Star 

54 

Spray Gun 

55 

Sprite Island 

56 

Stop the Clock 

57 

Super Rally 

58 

Super Rally 2 

59 

The Pegasus 

60 

Ticket Factory 

61 

Ticket N Music 

62 

Titanic 

63 

Tornado 

64 

Troy 

65 

UFO 

66 

Volcano 

67 

Western Lion 

68 

Wheel Deal 


519 




BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 


II. Mesin / Media Permainan yang Tidak Dibolehkan : 
A. Gambling Machine 


No. 

Nama Mesin 

l 

Animal Party 

2 

Butterfly 

3 

Mickey Mouse 

4 

Exciting Boat Race 

5 

Fiil Poccker 

6 

Pochinko 

7 

Trio de Bingo 

8 

Royal Ascot II 

9 

Peach Paradise 


B. Mesin Medal - Coin Pusher (Medal Machines - Coin 
Pusher) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Bomber Chance l 

2 

Cross Magic 

3 

Cross Magic 2 

4 

Dancing Fever 

5 

Delta Magic 

6 

Delta Magic 96 

7 

Diamond Circle 

8 

Fun Cube 

9 

Galaxy Dream 

10 

Jumbo Pusher 

n 

Jungle Rama 

12 

Pac Adventure 

13 

Pac N Party 

14 

Rockin Vampire 

15 

Show Revue 

16 

Takara 

17 

Western Dream 

18 

Yetterman 


520 





HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 


C. Sebagian Mesin Jenis Redemption (Redemption 
Machines) 


No. 

Nama Mesin 

l 

Colorama 

2 

Dream Circuit 

3 

Frog Bali 

4 

Lot o Fun 

5 

Treasure Chest 


521 




